Kepemimpinan 
yang Luar Biasa 


Haruskah Anda peduli soal mengembangkan Keterampilan Kepemimpinan Anda?, Anda harus peduli. 
D engan mengembangkan keterampilan Anda, maka dapat memastikan karier dan kesuksesan yang lebih 
menjanjikan. Anda akan lebih berhasil disetiap organsiasi, dimana Anda bekeija dan disetiap organisasi 
dimana Anda bekeija dan dapat meningkatkan kineija setiap orang yang bekeija dengan Anda. Bila Anda 
mendambakan sebuah tanggung jawab yang lebih besar dan penghargaan yang mengikutinya, maka 
belajarlah menjadi seorang yang lebih baik dan meningkatnya kepemimpinan yang efektif. 


Sementara itu, mereka yang belajar memimpin memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 
mereka yang tidak. 


Di bawah ini ada 24 point penting seputar kepemimpinan luar biasa, yang mana membedakan 
kepemimpinan yang paling baik dari yang kurang efektif, serta perilaku yang diperhatikan oleh bawahan, 
rekan sekeija, dan atasan, serta perilaku yang harus Anda garap pengembangannya. 

L Pemimpin T ercipta Karena Bentukan 


"Bukankah kepemimpinan itu adalah sesuatu yang Anda miliki atau tidak Anda miliki? D apatkah 
orang benar-benar menjadi pemimpin yang lebih baik?". 


Nyatanya, karakteristik kepemimpinan itu dapat dikembangkan. Memang benar bahwa beberapa 
karakteristik kepemimpinan akan muncul pada masa belia, tetapi benar juga apabila dikatakan bahwa 
seringkah orang tidak dapat memperkirakan siapa yang akan menjadi pimpinan yang cemerlang. 
Beberapa orang lahir di dunia ini dengan dikaruniai rasa percaya diri dan otak yang tajam. Ini jelas- 
jelas sebuah keuntungan. Tetapi hampir semua orang menjadi pemimpin yang lebih baik melalui 
serangkaian kegiatan pengembangan yang spesifik. Ada lebih banyak pemimpin yang "dibentuk" 
daripada yang "dilahirkan". 


Salah satu bukti paling baik bahwa pemimpin dapat dibentuk mulai dari orang-orang "biasa" adalah 
catatan riwayat personel Koprs Marinir Amerika Serikat. Marinir sering direkrut berasal dari rumah 
tangga yang bermasalah dan berantakan. Mereka sering merupakan pengguna obat-obatan terlarang 
dan pecandu alkohol atau memiliki pandangan yang sempit. Banyak yang belum pernah duduk di 
bangku kuliah. Semua ciri yang dapat digunakan untuk meramalkan kesuksesan pada umumnya 
jarang didapatkan pada kelompok individu ini. Namun banyak diantara para calon Marinir yang 
direkrut ini diubahkan menjadi pemimpin yang efektif dalam masa satu atau dua tahun dan 
selanjutnya terus menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa ketika karier mereka 
berlanjut. 


Pakar kepemimpinan, James Kouznes dan Posner menulis "Kami akan menjadi tidak jujur secara 
intelektual, bila kami tidak mengatakan bahwa beberapa individu memiliki kemungkinan yang lebih 
besar untuk berhasil dalam bidang kepemimpinan. T etapi ini bukan berarti bahwa para manajer tidak 
dapat menjadi pemimpin luar biasa". Potensi kepemimpinan dapat dikembangkan. Dengan upaya 
dan praktik, Anda dapat maju melampaui keterampilan yang dikaruniakan sejak lahir dan menjadi 
seorang pemimpin yang unggul. 


Percayalah bahwa para manajer biasa dapat menjadi luar biasa: Pola pikir Anda menciptakan sesuatu 
yang berarti. Buatlah komitmen untuk mempelajari konsep ini: Semakin banyak Anda mengetahui 
apa yang membuat seorang pemimpin menjadi luar biasa, akan semakin baik kesempatan Anda untuk 
menjadi fenomenal. 


Lakukan uji keterampilan: Tetapkan semua gagasan ini dalam bentuk tindakan. Jadikan diri Anda 
sendiri seorang pemimpin yang lebih baik. 

2. Pemimpin Besar Membawa Pengaruh Besar 

Untuk meningkatkan pengaruh positif seorang pemimpin. 


Para pemimpin yang buruk membuat pelanggan dan pekeija merasa tidak betah dan meninggalkan 
organisasi. Mereka menimbulkan kerugian bagi organisasi. Pada setiap dimensi kineija organisasi 
yang dapat diukur, para pemimpin yang baik mengungguli yang buruk. 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


1 



Jangan berfokus pada upaya meningkatkan para pemimpin dari "baik" menjadi "sedikit lebih baik"; 
Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada banyak perbedaan diantara para pemimpin yang tergolong 
dalam kategori menengah dari persentase ke- 30 sampai ke-70. Peningkatan kecil yang bersifat 
inkremental dalam efektivitas kepemimpinan pada kelompok ini tidak menunjukkan pengaruh yang 
substansial pada hasil organisasi. 


T etapkan sasaran pada upaya meningkatkan para pemimpin dari "baik" menjadi "luar biasa" . 


3. Bentuklah Pemimpin yang Baik Menjadi Besar 


Seorang profesor menerangkan, "Disiplin selalu lebih penting dibandingkan dengan beberapa bakat 
alami yang dibawa sejak lahir. D engan dedikasi yang tinggi untuk berlatih, mereka yang memiliki 
disiplin akan melampaui mereka yang memiliki bakat alami dalam waktu beberapa semester saja. 
T anpa disiplin dan kemampuan belajar, mereka yang memiliki bakat alami tidak pernah bergerak 
maju melampaui kemampuan mereka pada saat ini" . 


4. T egakkan "T enda" kepemimpinan 


Lima kekuatan yang telah menunjukkan mana yang lebih berarti antara pemimpin besar dan yang 
baik, yaitu: 1) Karakter, 2) Kemampuan pribadi, 3) Berfokus pada hasil, Keterampilan hubungan 
antarpribadi, 5) memelopori perubahan organisasi. 

Beberapa strategi untuk menegakkan tenda kepemimpinan 


Kembangkan kompetensi penting: Berusahalah menjadi kompeten dalam setiap bidang 
kepemimpinan tersebut. 

Kembangkan sebuah kombinasi: Atap kemah tersebut tidak akan terangkat dengan hanya 
menegakkan satu atau dua tiang kompetensi saja. Para pemimpin besar memerlukan keseimbangan 
dari keterampilan yang saling melengkapi. 

Lebih banyak berarti lebih baik: Para pemimpin yang memiliki kekuatan dalam setiap bidang tersebut 
akan berhasil mendirikan tenda yang paling menakjubkan. 

5. Karakter Adalah Intisari Kepemimpinan 


Beberapa orang percaya bahwa mata rantai dengan urutan berikut ini adalah khas: 
K arakter -> Sikap -> Perilaku -> 


Urutan di atas menunjukkan bahwa pertama-tama Anda harus memperbarui karakter Anda,- dan 
sesudah itu sikap dan perilaku Anda akan mengikuti. Tetapi kenyataannya, orang-orang berusaha 
sangat keras membentuk perilaku mereka dan akhirnya karakter merekalah yang akan menyesuaikan 
dengan perilaku mereka. Bila Anda berhasil mengubah perilaku Anda, akan terjadi perubahan luar 
biasa dalam sikap dan akhirnya karakter. Intinya, kami percaya bahwa mata rantai dengan urutan 
seperti di bawah ini lebih sesuai dengan kenyataan: 

Perilaku -> Sikap -> K arakter 

Kami menawarkan langkah-langkah berikut ini untuk mengubah perilaku dan akhirnya karakter 
Anda. 


Selalu menepati janji: Berhati-hati dengan komitmen yang Anda buat. Jangan berlebih-lebihan atau 
terlampau mengumbar janji yang tidak sanggup Anda laksanakan. Selesaikan dan tepati janji Anda. 
Bila Anda tahu bahwa Anda tidak mungkin mampu memenuhi komitmen, jangan 
menyembunyikannya. Akui dan jelaskan ulang maksud Anda. 

Bersikaplah rendah hati: Tertawakan diri Anda sendiri. Jangan memamerkan kekuasaan Anda. 
Kerendahan hati membuat Anda dapat didekati. Hal itu juga akan membuka pintu menuju 
pembinaan hubungan. 

D apatkan sebuah cermin: Anda perlu mengetahui bagaimana orang lain merasakan karakter Anda. 
Cermin ini mungkin berupa seorang mentor internal yang baik, seorang kolega atau teman yang 
dapat dipercaya, atau sebuah proses umpan balik 360 derajat yang efektif. T anpa prespektif kritik diri 
ini, kita tidak mungkin dapat memberikan pengaruh kuat kepada kelompok keija. 

6. Pemimpin Memerlukan Kemampuan Pribadi 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


2 




Kemampuan pribadi ini harus dimiliki oleh setiap orang yang dianggap sebagai seorang pemimpin 
yang kuat. Inilah beberapa dari kemampuan individual tersebut. 

a. Pengetahuan teknis. Pimpinan yang terbaik memiliki setidaknya sebuah pengetahuan kerja 
tentang sisi teknologi dari profesi yang digeluti. 

b. Pengetahuan pendek. Para pemimpin besar perlu memahami sepenuhnya apa yang dihasilkan 
oleh organisasi. 

c. K eterampilan menganalisa dan memecahkan masalah. T ermasuk dalam keterampilan ini adalah 
kemampuan merumuskan masalah; menganalisanya dan memikirkan rekomendasi yang andal 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. 

d. Keterampilan profesional. Para pemimpin unggul harus mampu secara cerdas dan ringkas, 
membuat presentasi yang menarik, mengelola pekerjaan mereka secara efisien, memantau 
kemajuan, dan bekerja tanpa supervisi yang ketat. 

e. Inovasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin untuk memiliki pandangan 
yang segar dalam mendekati masalah, meninggalkan cara-cara lama, dan melihat kemungkinan- 
kemungkinan baru. 

f. Prakarsa. Para pemimpin yang paling baik akan melihat apabila terjadi sesuatu yang tidak beres 
dan segera bertindak untuk memastikan bahwa hal itu telah ditangani dengan benar. 

g. Menggunakan teknologi informasi secara efektif. Para pemimpin besar secara konsisten 
memberikan contoh penggunaan e-mail, aplikasi perangkat lunak yang canggih, dan teknologi apa 
pun yang dapat meningkatkan kinerja. 

Inilah beberapa teknik untuk memaksimalkan kemampuan peribadi Anda. 

Pahami teknologi: Para pekerja dapat melihatnya melalui upaya Anda menutupi kekurangan 
pengetahuan Anda. Percepat upaya tersebut dengan mengajukan pertanyaan. Anda tidak perlu malu- 
malu mengakui apa yang tidak Anda ketahui. 

Sempurnakan keterampilan profesional Anda. Para manajer tidak akan dapat mengelola dengan baik 
kecuali mereka bisa berkomunikasi. 

Cobalah hal-hal baru: Para manajer besar berinovasi dan mengambil prakarsa. Mereka berpikir di 
luar kotak yang mengurung mereka dan tidak segan-segan membuat eksperimen. 

7. Berfokuslah pada hasil 

Bagaimana para pemimpin berfokus pada hasil? Para pemimpin luar biasa melakukan hal-hal berikut 
ini: 

a. Menerapkan tujuan yang tidak kaku bagi anak buah mereka 

b. Mengambil tanggung jawab pribadi atas hasil kelompok 

c. T erus menerus memberikan umpan balik dan bimbingan bagi anak buah mereka 

d. Menetapkan target yang tinggi untuk dicapai oleh kelompok. 

e. Menjadi sponsor atas sebuah prakarsa atau aksi pribadi 

f. Memprakarsai program, proyek, proses, hubungan dengan klien, atau teknologi baru 

g. Berfokus pada tujuan organisasi dan memastikan bahwa tujuan itu telah diterjemahkan menjadi 
tindakan oleh bagian mereka. 

h. Beroperasi dengan kecepatan dan intensitas, mengakselerasi kecepatan kelompok. 

i. Memperjuangkan keluhan pelanggan 

j. Menyeimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. 

8. O lahlah Keterampilan H ubungan Antarpribadi 

Untuk mengembangkan keterampilan hubungan antarpribadi yang kuat, para pemimpin harus 
melakukan hal-hal berikut ini: 

a. Berkomunikasilah dengan penuh daya. Pemimpin yang luar biasa tidak menyimpan wawasan 
barunya sendiri. Mereka meneruskannya kepada orang-orang lain. Para pemimpin ini memberi 
arah dan tujuan bagi kelompok kerja mereka. 

b. Inspirasikan orang lain menuju kinerja tinggi. Pemimpin yang luar biasa memberi semangat pada 
orang lain untuk maju lebih jauh lagi. 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


3 




c. Bangunlah kepercayaan. Pemimpin yang gilang-gemilang bertindak agar orang mempercayai 
mereka. 


d. Kembangkan orang lain. Pemimpin yang luar biasa selalu mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan orang lain dengan memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif, serta 
menyeimbangkan tindakan korektif dengan evaluasi yang positif. 


e. Bekeijasamalah dan kembangkan tim yang kuat. 

Beberapa poin kunci dalam memberdayakan keterampilan anak buah meliputi: 

a. Libatkan orang-orang lain dalam komunikasi: salah satu cara terbaik untuk berkomunikasi yang 
menarik adalah, komunikator yang paling buruk hanya berfokus pada menyampaikan pesannya 
sendiri saja. Sedangkan komunikator yang paling baik selalu memperhatikan reaksi orang lain dan 
mendapatkan gagasan-gagasan mereka. 



Latihlah setiap orang menjadi pemimpin: Dewasa ini, kepemimpinan sering beralih di seputar 
kelompok itu sendiri. O rang yang memiliki titel paling hebat dan dianggap berkuasa bukan lagi 
menjadi orang yang mengetahui semua jawaban. Percayalah bahwa ada orang lain yang mampu 
memperoleh pencapaian besar dan perhatikan bagaimana mereka menyelesaikannya. 


c. Agar dapat mengembangkan orang lain, kembangkan diri Anda sendiri: Pemimpin paling baik 
menciptakan ruang bagi para pekerja untuk dapat bergerak naik dengan meningkatkan kinerja 
mereka sendiri. Upaya mereka tidak menjadi contoh, tetapi juga membuat jalan yang jelas untuk 
diikuti orang lain. 


9. Pelopori Pembahan O rganisasional 


T antangan dalam menyelesaikan perubahan bukan hanya memberikan arah yang kuat, tetapi juga 
mengajak orang-orang terlibat dalam membuat perubahan itu. Pemimpin yang paling efektif mampu 
menyeimbangkan antara mengarahkan perubahan dan melibatkan orang-orang lain. 


D i dalam mempelopori pembahan, Anda perlu: 


Ciptakan visi yang melingkupi semuanya. Dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang 
lingkungan eksternal, tentukan kecenderungan mana yang akan Anda pilih dan mana yang diabaikan. 
Tetaplah melibatkan diri dalam keputusan-keputusan penting. Gunakan pengaruh Anda untuk 
membentuk hasilnya. 


Terjemahkan visi tersebut menjadi tujuan-tujuan spesifik. Agar visi strategis itu dapat terwujud, 
pecahlah tujuan tersebut menjadi tugas-tugas yang spesifik dan mendekati harapan para pekerja 
secara individual. 


Seimbangkan kebutuhan pengarahan dengan kebutuhan untuk melibatkan orang lain: Membangun 
dukungan bagi visi Anda dengan mengikutsertakan orang lain. 

10. T emukan "T itik Manis Kepemimpinan Anda 

Tentukan kekuatan dan hasrat Anda: Tanyakan kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini. Apa yang telah saya kerjakan dengan sangat baik ? Ketika orang membicarakan tentang 
kemampuan saya, apa yang pertama kali mereka sebutkan?. K egiatan apa yang menggairahkan saya 
dan membawa kepuasan pribadi yang sangat besar? 

1L Berfokuslah pada Membangun Kekuatan 

Apa yang jauh lebih efektif dalam jangka panjang adalah berfokus pada membangun kekuatan. 

Tingkatkan pada apa yang dapat Anda kerjakan dengan baik: Anda akan mencapai lebih banyak 
dengan berfokus pada bidang keahlian atau keterampilan Anda. 

Carilah kekuatan dalam diri orang lain. Bila Anda ingin membuat para pekerja Anda meningkat dari 
baik menjadiluar biasa, cobalah mendorong mereka agar menekuni bidang bakat mereka. 

12. Berkonsentrasilah pada pengembangan T iga sampai Lima kekuatan. 

Untuk berada pada presentase ke-90, seorang pimpinan hanya perlu memiliki lima keterampilan 
tinggi saja. Tampaknya hal ini dapat dicapai oleh kebanyakan pemimpin yang memiliki aspirasi. 

Agar dapat meningkat dalam sejumlah bidang kompetensi: 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


4 


Doronglah diri Anda sendiri agar meningkat: Bahkan hanya memiliki satu kekuatan saja dapat 
membuat peringkat kinerja meningkat drastis. 

Jangan berlebihan: Apa yang dapat Anda capai ada batasnya. Jangan mencoba mengubah segala 
esuatu pada saat yang sama. Kami sarankan agar Anda berfokus pada meningkatkan tidak lebih dari 
tiga bidang sekaligus. 

Berfokuslah pada tujuan "luar biasa". Menjadi seorang pemimpin luar biasa bukanlah hal yang tidak 
mungkin. Langkah pertama adalah mengetahui di mana Anda perlu memusatkan energi Anda. 

B. Biarkan Efek H alo itu Bekerja bagi Anda 

"Efek halo" ini dapat menjadi alat yang berguna bagi mereka yang berusaha meningkatkan 
keterampilan kepemimpinan mereka. 

Untuk memetik keuntungan dari pengaruh halo ini: 

Bagaimanakah beberapa kekuatan yang sangat besar: Kekuatan Anda tidak hanya membantu 
memberikan hasil yang positif, tetapi juga akan menciptakan kesan kompetensi yang kuat. 

Jadilah besar pada apa yang menjadi kepedulian organisasi Anda: Biarkan orang mengetahui bakat 
Anda: Sementara Anda tidak ingin mengasingkan orang dengan mengetahui kemampuan Anda. 
Semakin mereka mengetahui kekuatan Anda, semakin besar dengan mereka bahwa Anda juga 
memiliki kekuatan di bidang-bidang lain. 

14. Carilah Kombinasi Kompetensi yang Kuat 

Para pemimpin yang berada pada peringkat tinggi baik di dalam keterampilan hubungan antar pribadi 
maupun berfokus pada hasil, kelompok ini lebih besar kemungkinannya tergolong sebagai pemimpin 
yang unggul. 

Rahasia membangun kesuksesan sebagai seorang pemimpin adalah menjadi unggul dalam kombinasi 
keterampilan yang kuat. 

Beberapa kombinasi yang sangat berguna meliputi keterampilan pribadi dalam menyelesaikan 
pekeijaan yang dikombinasikan dengan kemampuan mendorong orang lain melaksanakan pekerjaan 
mereka. 

Inilah beberapa contoh dari kombinasi tersebut: 

a. Pengetahuan teknis dan kemampuan menginspirasi atau memotivasi orang lain 

b. Mengaitkan dengan dunia luar dan kemampuan menginspirasi orang lain. 

c. Berfokus pada hasil dan kemampuan berkomunikasi yang kuat 

d. K erja tim/ keija sama dan menetapkan sasaran yang longgar. 

e. Perspektif strategis dan keterampilan pemecahan masalah/ analisis. 

Beberapa metoda yang dapat membantu membangun kombinasi kompetensi: 

Bangunlah keterampilan komplementer: Carilah jalan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat 
dikombinasikan guna menghasilkan jumlah yang lebih besar secara keseluruhan dari pada bagian per 
bagian. 

Lakukan beberapa penelitian: T etapkan bidang peningkatan yang terbaik bagi Anda. 

Latihlah lintas kompetensi: Kadang-kadang cara terbaik untuk memperkuat satu kompetensi adalah 
dengan berfokus pada kompetensi lainnya. Mungkin Anda ingin menguasai terlebih dahulu 
keterampilan yang kemungkinan besar lebih mudah Anda kuasai. 

15. Perbaiki Kekurangan yang F atal 

a. T aksirlah bidang-bidang kekuatan dan kelemahan. 

b. Putuskan kelemahan mana yang tidak signifikan, biasanya karena memiliki angka yang terendah. 

c. K embangkan rencana aksi untuk mengatasi kelemahan itu. 

Bekerja berdasarkan kelemahan merupakan pendekatan yang paling baik untuk meningkat. Bila 
kekurangan yang fatal tidak dikoreksi, maka ia akan menggusur keseluruhan persepsi tentang 
efektivtas kepemimpinan. 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


5 



Sebuah analisis mengungkapkan lima pola perilaku yang secara konsisten dapat membawa kegagalan 
kepemimpinan. Memiliki satu atau lebih perilaku ini membuat seseorang tidak mungkin dapat 
dianggap sebagai pemimpin yang efektif. 

a. K etidakmampuan untuk belajar dari kesalahan 

b. Kurangnya keterampilan membina hubungan 

c. K urangnya keterbukaan terhadap gagasan- gagasan baru 

d. Kurangnya akuntabilitas 

e. Kurangnya prakarsa 

Untuk mengatasi kekuarangan fatal itu : 

a. Renungkan pengalaman Anda: Apa yang telah anda pelajari dari peristiwa-peristiwa masalampau? 
Khususnya, apa yang Anda pelajari dari hal-hal yang tidak berjalan dengan baik? Hal penting apa 
yang seharusnya Anda kerjakan? Apa yang dapat mencegah hal semacam itu terulang kembali? 

b. Nilailah apakah Anda mempunyai suatu kekurangan fatal: dapatkan umpan balik. 
Berpartisipasilah dalam penelitian pengembangan untuk memperoleh pandangan umum yang 
baik tentang setiap kelemahan. Apakah semua nilai rendah Anda sudah terdaftar? 

c. Susunlah sebuah rencana yang spesifik: 

16. Belajarlah dari Kesalahan 

Cara terbaik untuk belajar dari kesalahan 

a. Tinjaulah ulang tindakan masa lampau tanpa takut: lihatlah ke belakang dan periksalah apa yang 
telah terjadi. D i bidang mana peningkatan dapat dilakukan? Akui bahwa kesalahan adalah bagian 
dari proses belajar. Kesalahan dapat menjadi alat belajar yang sangat bernilai bila Anda mau 
menggunakannya dalam proses belajar. 

b. Katakan kepada orang lain, bila Anda membuat kesalahan: Menyembunyikan masalah, hanya 
akan membuat hasilnya semakin buruk. Bagaikan kepedulian Anda dan masalah itu dapat mulai 
dipecahkan. Pastikan untuk menginformasikannya kepada mereka yang akan terkena dampak 
kesalahan itu!. 

c. Selesaikan masalahnya: Carilah nasihat yang baik dari orang lain yang Anda percaya. Lakukan 
penyesuaian. D an kemudian jangan terus menerus mengingat-ingat masa lampau. Begitu Anda 
memperbaiki kesalahan Anda, teruslah bergerak maju. 

17. Bangunlah Hubungan yang Positif 

Ketidakmampuan untuk membina hubungan antar pribadi yang positif. Kekurangan ini muncul dari 
dua sumber utama. 

a. Salah pelaksanaan. Bila pemimpin, tidak peka, suka mengintimidasi, dingin, arogan, dan suka 
main gertak, ini adalah pola yang pasti membawa kegagalan dalam dunia dewasa ini. 

b. Kesalahan akibat kelalaian. Kita sering tertegun melihat sejumlah orang pada posisi manajemen 
menengah di dalam organisasi yang tidak mengikuti beberapa aturan sosial paling mendasar 
berikut ini. 

• Bila Anda berbicara kepada seseorang, pandanglah mata mereka 

• Belajarlah mengingat dan menggunakan nama orang 

• Bila Anda sedang bicara dengan orang lain, katakan atau lakukan sesuatu yang dapat 
menimbulkan kesan pada orang itu bahwa Anda sedang mendengarkan dan memahami. 

• Jangan mendominasi pembicaraan dan memborong seluruh acara 

• Bertanyalah dengan jujur tentang gagasan dan kegiatan orang lain. 

• T ertawalah tentang humor yang dilontarkan orang lain dan berusahalah membuat humor. 

• Pujilah kerja keras orang lain dan berusahalah meneruskan sesuatu yang baik. 

• T ersenyumlah ketika Anda bertemu dan menyapa orang lain. 

Beberapa cara untuk membangun hubungan yang positif. 

Meraih umpan balik: Hal itu merupakan cara terbaik guna melanjutkan peningkatan. Terimalah 
umpan balik sebagai persepsi yang andal dari orang lain dan berusahalah memahami antinya 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


6 




Anggaplah pemberi umpan balik sebagai persepsi yang andal dari orang lain dan berusahalah 
memahami artinya. 

Berusahalah memperoleh pengalaman pengembangan: Kuncinya adalah berusaha keluar dari 
zona nyaman Anda dan lakukan sesuatu yang dapat memberikan pengembangan yang nyata. 

18. Bersifatlah T eibuka T eihadap gagasan- Gagasan bani 

Kurangnya keterbukaan pada gagasan baru atau yang berbeda adalah kekurangan fatal yang ketiga. 
Kekurangan semacam ini dapat membuat bawahan menjadi bosan. Mendesak orang mengeijakan 
sesuatu terus menems dengan cara yang sama, dapat memberikan dua akibat besar: 

a. Berpengaruh pada bawahan: O rang-orang akan merasa terabaikan, gagasan mereka tidak dihargai, 
dan sumbangan mereka kurang dianggap. D i bawah pemimpin seperti itu, semangat keija akan 
menurun dan anployee tarnover akan meningkat. 

b. Berpengaruh pada organisasi: Gagasan dan jalan keluar yang baik gagal diimplementasikan. 
Karena gagasan yang baik dibungkam, orang akan berhenti memikirkan cara-cara yang lebih baik 
untuk mengeijakan sesuatu. Organisasi mengalami kemacetan. 


Beberapa cara untuk menyambut gagasan-gagasan baru. 

T anyakan pemikiran orang-orang Anda: Sumber yang paling baik ada di sekitar Anda. Bertanyalah 
kepada orang yang paling akrab dengan pekegaan ini tentang gagasan cara bagaimana 
mengerjakannya dengan lebih baik lagi. 

Taburi gagasan itu dengan antusiasme: berikan peluang bagi orang-orang Anda untuk berpikir keras. 
Tanyakan lebih detail tentang gagasan itu. Meskipun Anda tidak dapat mengimplementasikan sebuah 
gagasan yang berlebihan, kadang-kadang proses seperti tersebut di atas dapat membawa pada 
alternatif yang lebih baik. 

T ambahkan energi ke dalam proses itu: Biarkan orang tahu bahwa Anda tidak akan membuat gagasan 
mereka gugur begitu saja. Para pemimpin perlu menangkap dan memperkuat antusiasme orang lain. 

19. Bertanggungjawablah 

Seorang pemimpin yang bertanggung jawab mengidentikkan dirinya begitu kuat dengan kelompok 
sehingga kesuksesan kelompok keija adalah sama dengan kesuksesan probadi. 

Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan lebih mengutamakan tujuan organisasi daripada 
ambisi pribadi dan ia akan lebih mengutamakan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan daripada 
bagiannya dirinya 

Para pemimpin harus bertanggung jawab dalam membina hubungan mereka dengan kelompok- 
kelompok berikut ini: 

Perilaku terhadap bawahan: Para pemimpin yang bertanggung jawab memikul tanggung jawab 
sepenuhnya atas kelompok. Perilaku terhadap manajemen yang lebih tinggi: Pemimpin yang 
bertanggung jawab mau menerima kritik atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka memastikan 
dengan kelompok mereka terhadap kritik yang berlebihan. 

Perilaku terhadap kelompok lain: Pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan 
timbulnya keretakan antara kelompok mereka dengan bagian lain. 

20. Ambillah Prakarsa 

Seorang pemimpin yang mempunyai prakarsa akan berhenti mempertimbangkan realitas saat ini dan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apa yang kurang dan sebenarnya dapat membuat sesuatu yang lebih berarti? 

b. Apa yang perlu dikeijakan dan hanya saya saja yang dapat melakukannya? 

c. Apa yang dapat saya keijakan untuk memberikan arti yang signifikan terhadap kineija tim ini? 
Bila saya harus mengambil satu langkah tindak, langkah apakah itu? 

d. Apa yang diharapkan oleh orang lain untuk saya keijakan. 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


7 




21 Belajaiiah dari Umpan Balik 

Umpan balik dari pelatihan, diskusi tim, atau penelitian menyeluruh dapat memberikan "informasi 
yang belum dikonfirmasi". Pesan yang disampaikan itu dapat saja bertentangan dengan persepsi dari 
pemimpin itu sendiri. Hal ini menciptakan sebuah dilema yang mendorong sebuah tindakan. 
Sekarang sang pemimpin memiliki beberapa pilihan: 

Pertama, menolak informasi tersebut. Tetapi bila informasi itu berasal dari berbagai sumber dan jelas 
dapat dipercaya, akan sangat sulit untuk menolak pola umpan balik yang konsisten ini. 

Kedua, memilih untuk mengubah konsep diri. Sekarang sang pemimpin dapat berkata kepada dirinya 
sendiri, "Baiklah, mungkin saya memang seorang yang arogan dan mengira hanya gagasan saya saja 
yang paling baik dari yang ada." Bagaimanapun juga, kebanyakan orang akan menganggap hal ini 
sebagai tidak dapat diterima dan sekaligus tidak logis. 

Ketiga, mengubah perilaku. Sebenarnya cara paling mudah bagi kebanyakan orang untuk menghadap 
serbuan informasi yang belum jelas adalah dengan mengubah perilaku. Itu adalah kekuatan dari 
umpan balik. 

Umpan balik itu paling berguna bila bersifat spesifik. 

T etaplah spesifik: Umpan balik yang unggul akan memberi informasi yang spesifik. 

22 . Gunakan Pendekatan N onlinier 

Bila Anda memutuskan akan meningkatkan sebuah keterampilan kepemimpinan, misalnya tingkat 
keahlian teknik Anda, Anda harus memeriksa kinerja Anda saat ini dan membuat sebuah daftar 
tindakan seperti: 

a. Mengikuti sebuah kursus 

b. Menghindari lokakarya profesional 

c. Membaca jurnal-jurnal teknik/ pro fesio nal 

d. Membaca buku-buku terkini teknik/ profesional 

e. Memperluas jaringan Anda / menerima pelatihan atau bimbingan tentang topik tertentu. 

Rencana ini menggambarkan sebuah garis lurus dari posisi di mana Anda berada menuju posisi yang 
Anda inginkan. 

Rencana linier atau garis lurus ini sangat ampuh bagi orang-orang yang bergerak dari kineija yang 
buruk menuju kinerja yang baik. Namun, cara paling tepat untuk mengubah orang baik menjadi luar 
biasa adalah dengan menggunakan pendekatan non linier. 

Kompetensi penyerta. Cara yang terbaik untuk meningkatkan satu keterampilan, kadang-kadang 
dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan penyerta kompetensi tersebut, dan bukan pada 
keterampilan yang menjadi target itu sendiri. 

Untuk memperoleh manfaat dari pendekatan nonlinier: 

Ubahlah pola pikir Anda: Cara terbaik untuk meningkatkan suatu bidang adalah dengan cara 
mengabaikannya! Mungkin lebih baik Anda berfokus pada bidang yang terkait dengan tujuan 
peningkatan itu. 

Membangun kesadaran Anda atas kompetensi penyerta: Anda perlu mengetahui keterampilan apa 
yang saling berkaitan di dalam benak seseorang tentang karakteristik pemimpin yang efektif. 

Nikmati efek sampingannya: Mengembangkan kompetensi pemyerta dapat mengubah seseorang. 
Sama seperti belajar bermain golf akan meningkatkan kepercayaan Anda, maka memperkuat sebuah 
kompetensi, dan dapat mengubah perspektif dan pandangan Anda tentang kehidupan ini, dan 
membuat Anda semakin efektif di dalam banyak bidang. 

23. Ambillah Langkah untuk Meningkatkan keterampilan Kepemimpinan 

Beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan Anda: 

Buatlah daftar kekuatan Anda: jangan membuang-buang waktu mencoba menjadi sesuatu yang tidak 
Anda sukai. Jadilah kelas dunia dalam bidang keahlian Anda. 

Carilah orang-orang yang memiliki kineija tinggi di sekitar Anda: Perhatikan apa yang mereka 
kerjakan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Tirulah tindakan mereka. 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


8 




Lakukan uji coba keterampilan kepemimpinan dalam keadaan yang berbeda: jadilah sukarelawan atau 
sukarelawati dalam komunitas Anda. Melatih kepemimpinan dalam aspek lain dari kehidupan Anda 
memungkinkan Anda menambah peluang untuk mengasah dan menyempurnakan keterampilan 
Anda. 

24 Kembangkan Anak Buah Anda 

Sebuah sarana yang tangguh dalam proses pengembangan diri Anda sendiri adalah mengembangkan 
orang-orang di sekitar Anda. Meluangkan waktu untuk mengembangkan anak buah merupakan 
sebuah perilaku yang penting bagi seorang pemimpin. 

Beberapa strategi berikut ini akan membantu upaya Anda untuk mengembangkan mereka yang di 
sekitar Anda: 

a. T etapkan harapan yang tinggi bagi para pemimpin. 

b. Buatlah sebuah "dasbor pribadi" untuk memonitor efektivitas mereka yang berada di sekitar 
Anda. 

c. Libatkan para pemimpin Anda sebagai guru. 

d. Jadikan pengembangan sebagai sebuah proses yang beijangka lebih panjang, bukan sekadar 
sebuah peristiwa" dadakan" saja. 

e. Rayakan keberhasilan. 


D aftar Pustaka: John H . Z enger & Joseph F alkman, "24 Poin Penting Seputar Kepemimpinan Y ang L uar Biasa", 
PT. Bhuana Ilmiah Populer, 2004. 


24 POINT PENTING SEPUTAR KEPEMIMPINAN YANG LUAR BIASA 


9 



